Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala 
Puji dan syukur hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dialah 
satu-satu-Nya Dzat yang berhak menerima segala pujian dan ungkapan 
syukur. Karunia dan rahmat-Nya telah banyak kita nikmati, hidayah dan 
inayah-Nya telah banyak kita rasakan. Kesyukuran hakiki hanya dapat 






